1 Kekuatan Doa 


Kesaksian 


“Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah 
aku boleh datang melihat Allah?” (Mazmur 42:3). “Kerinduan” 
adalah keinginan yang sangat kuat untuk bertemu. 

Saat seseorang dikuasai kerinduan, maka seluruh 
pikiran dan hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk bertemu, 
sehingga tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, dan 
tidak ada lautan yang terlalu luas untuk diseberangi, bahkan 
lautan api pun siap untuk ditembus, demi kerinduan bisa 
terpuaskan. 

Kerinduan adalah elemen utama untuk seseorang 
dapat membangun keintiman dengan Tuhan, karena dalam 
kerinduan ada perasaan kekosongan yang positif dalam jiwa 
yang menuntut pemuasan. Bila kerinduan sudah menipis atau 


bahkan hilang, maka segala sesuatu akan berjalan 
biasa, menjadi rutinitas. 

Dalam Wahyu 2:1-7, Rasul Yohanes 
diperintahkan oleh Yesus untuk menyampaikan 
teguran kepada jemaat di Efesus, yang telah 
meninggalkan “Kasih mula-mula” yang artinya di 
dalam diri mereka sudah tidak ada lagi kerinduan, 
sehingga tidak ada lagi keinginan yang kuat 
untuk menjalin hubungan, semua berjalan sesuai 
dengan kebiasaan. 


Pemazmur mengajarkan kepada kita, 
mengenai pentingnya kerinduan kepada Tuhan 
dalam membangun kehidupan rohani. Sebab 
kehidupan rohani tanpa kerinduan kepada Tuhan, 
menjadi hanya sekedar kegiatan agamawi, dan 
berorientasi hanya di seputar ritual, dan akan 
menghasilkan kemunafikan. 

Kemunafikan adalah rumah yang aman/ 
safe house bagi segala macam dosa. Itulah 
sebabnya Yesus menegur dengan keras orang- 
orang yang munafik, dan menyebut bahwa orang 
munafik adalah seperti kubur yang dicat putih, 
dari luar terlihat rapi dan bersih, tapi di dalamnya 
ada pembusukan dan tulang belulang (Matius 
23:27, 14-15). 


Bangunlah dan kembangkan kerinduan 
kepada Tuhan, ingatlah bahwa kepuasan hidup 
akan terpenuhi bilamana kita mengalami Tuhan, 
karena itu bangkitkan keinginan akan Tuhan, lebih 
dari keinginan akan hal-hal yang lain dalam hidup 
kita. 

Bagaimana caranya membangkitkan 
kerinduan? Rindu di gambarkan dengan kehausan, 
seperti seekor rusa yang kehausan. Kehausan 
terjadi sebagai sebuah kebutuhan tubuh yang 
membutuhkan tambahan cairan (air). Ketika 
seeorang mengalami kehausan, maka air menjadi 
barang yang paling berharga saat itu. 

Bila kita berada di padang pasir yang 
gersang, maka air akan menjadi lebih berharga 
daripada emas, karena kita sadar bahwa 
kekurangan cairan bisa membahayakan hidup kita, 
maka apa pun akan kita lakukan dan berapapun 
akan kita bayar demi kebutuhan terpenuhi. 


Demikian juga kerinduan kepada Tuhan, 
hanya bisa terjadi kalau muncul kesadaran bahwa 
kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa 
Tuhan dalam hidup kita, maka kita berada dalam 
bahaya besar, tidak ada yang dapat diharapkan 
untuk menjadi penolong dalam setiap persoalan/ 
masalah yang kita hadapi, kehidupan kita menuju 
kepada kesia-siaan, dan ketika bangkit kesadaran 
kita, maka akan muncullah kerinduan akan Allah. 
Sehingga seberapa besar kesadaran itu ada dalam 
diri kita, maka sebesar itulah kerinduan kita akan 
Allah. 

Kondisi itulah yang digambarkan oleh 
penulis Mazmur ini, karena itu “sadarilah” 
keadaanmu, rindukan Dia. “Sadarilah 
kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, 
hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap 
dan sukacitamu dengan dukacita. (Yakobus 4:9). 
(Pdt. Samuel Handoko) 


eman, ijinkan saya jujur 
ii dengan Anda! Pernikahan 

itu sulit. Mungkin Anda 
sudah tahu. Kadang Anda bisa 
melakukan kesalahan tanpa Anda 
menyadarinya. Anda mencoba 
untuk menyenangkan orang yang 
paling Anda cintai, tetapi semakin 
mencoba, Anda semakin bingung. 
Saya paham. Saya mengerti. Pria 
dan wanita memang berbeda. 
Catat itu. 


BEDA 

Pria dan wanita seringkali 
menanggapi persoalan 
hidup dengan berbeda. Dan 
kemungkinan ada beberapa hal 
tentang istri Anda yang tidak Anda 
tahu. Setelah bertahun-tahun 
melewati pelatihan konseling dan 
menjadi konselor, saya mengamati 
beberapa hal dari istri saya, yang 
kebanyakan pria mungkin tidak 
mengetahuinya, padahal beberapa 
hal itu sangat berarti bagi istri 
mereka. 


PERTAMA, Anda sering 
melukai perasaan istri, lebih dari 
yang Anda tahu. Anda mungkin 


melakukannya tanpa sengaja. Atau hanya untuk 
menggodanya setiap waktu. Dan Anda berpikir 
bahwa istri Anda akan mengerti dan tidak terluka. 
Tapi dia terluka. Lebih dalam dari yang pernah 
Anda pikirkan. Dia tahu itu tidak disengaja. Tapi 
itu tetap menyakitkan. Jadi berhati-hatilah dengan 
kata-kata Anda. 


KEDUA, perkataan Anda lebih penting 
dari yang pernah Anda pikirkan. Anda perlu tahu 
itu. Ketika bertanya tentang penampilannya, dia 
benar-benar serius ingin mendengar jawaban 
Anda. Memang, banyak bahan lelucon yang 
bisa kita pakai untuk menjawabnya, tapi jangan 
lakukan. Pertanyaan itu berarti banyak baginya. 
Anda berbicara melalui perkataan Anda, dan 
kadang dikombinasikan dengan bahasa tubuh 
Anda. Dan mereka memperhatikan semuanya itu. 
Sangat. 


KETIGA, Dia ingin Anda untuk 
memimpin. Setidaknya kadang-kadang. Saya tahu 
mengenai isu-isu kesetaraan gender yang diangkat 
akhir-akhir ini. Hal ini dapat membingungkan, 
tapi di dalam hati istri Anda yang terdalam, dia 
menunggu Anda untuk membuat keputusan. Dia 
menghargai masukan Anda dan dia ingin Anda 
untuk memimpin di rumah, serta ia melihat bahwa 
Anda dapat memimpin di tempat lain. Mungkin 
Anda tidak selalu ingin menjadi pemimpin. 
Mungkin seringkali istri Anda membuat keputusan 
yang lebih baik. Tapi dari dalam hatinya, ia ingin 
Anda yang memimpin. 


MENJADI DIRI SENDIRI 


KEEMPAT, Dia tidak ingin menjadi 
seperti ibunya. Atau dibandingkan dengan ibunya. 
Dan lelucon ini tidak lucu. Percayalah. Dia tidak 
ingin seperti wanita lain. Dia ingin dilihat sebagai 
ciptaan Allah yang unik dan berbeda dari wanita 
lainnya. 


KELIIMA, dia menyukai masa-masa 
bersama dengan Anda. Jadi jika dia bertanya 
tentang jadwal kerja Anda, sekarang Anda tahu 
alasannya. Dia tidak sedang mencurigai Anda. Dia 
hanya ingin menjadi satu dengan orang yang dia 
cintai. 


PANDANGANNYA 
TENTANG DUNIA 
ADALAH CERMINAN 
PERASAANNYA 


KEENAM, peganglah tangannya. 
Sesekali, berusahalah romantis. Anda mungkin 
telah memutuskan bahwa Anda bukanlah 
tipe romantis. Dan dia mungkin menyadari 
bahwa ia telah menikahi orang yang lucu, atau 
serius, dan tidak romantis. Tapi setiap wanita 
menyukai pria romantis. Hal itu membuat wanita 
merasa istimewa, terutama jika Anda yang 
melakukannya. 


KETUJUH, pandangannya tentang 
dunia adalah cerminan perasaannya. Rumah, 
misalnya, Anda pikir itu tidak masalah, tapi 
baginya itu mencerminkan dirinya - bukan Anda. 
Dia juga sadar apa yang orang lain pikirkan 
tentang penampilannya. Kadang dia membawa 
beban ini lebih berat dari yang dia inginkan. 
Jangan meremehkan hal ini. Tapi berusahalah 
untuk memahaminya. W (diterjemahkan dari 
artikel 7 Things You May Not Know but You Need 
to Know About Your Wife oleh Ron Edmondson) 


Cv PUSTAKA 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GcmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Now Available 


MSIV 


AUDIO |! 
(ONLY 
N ) 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Membangun generasi 
Yang Percaya Diri 3” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


9 Khusus tayangan Ive 


www.mstv.com 


x 
IT 
(0 
- 
Ia 
— 
an 
Ta 
N 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


: Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


K- 


“Membangun generasi 
Yang Percaya Diri 4” 


: Pk.02.00, 05.00, 


14.00, 17.00 WIB 


/ www.mstv.tv 
: Pdt. Philip Mantofa 


! Mawar Sharon 


Women 
Pk. 10.00 WIB 


' /GMS Main Hall 
: Ev. Indri Pardede 
: (Bandung) 


Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


: 20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


De Cafe 


Pk. 19.00 WIB 


? / GMS Main Hall 
: Ev. Indri Pardede 
: (Bandung) 


K cenfanang 


WWW. MSTV.IV 
WWW.AOS.00,ID 


Mane RAM Oa 


JUMA 


5 Sagtu 


25-26 


SEPTEMBER 


PK.19.00WIB 
LAPANGAN PANKIA 
UTARA LENNARC 


Ak, HO MA G0 


's, Sumiati Supit 


Kanan 


Ps, Philip Mantofa 
N Al 


' pk. 08.00, 11.00, 


pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


Pk. 08.00, 11.00, : | / GMS main hall 
20.00, 23.00 WIB : 20.00, 23.00 WIB / 
/ www.mstv.tv : www.mstv.tv ! EagleKidz 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 


: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 
: /www.mstv.tv 


! Pk.15.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: jadwal lihat di hal. 8 


: Perpuluhan 
di setiap ibadah 


: Army of God Pemuda 


20.00, 23.00 WIB : Pdt. Mulyadi Budiyanto: 
/ www.mstv.tv : : Tj : Pk.13.00 WIB 
Pdt. Caleb Natanielliem : : / GMS main hall 
: : Army of God Pelajar : 
: Doa Malam : Pk.16.00 WIB 
: 19.00 WIB / : / GMS main hall 
: GMS Main Hall : 
: Ibu Maimunah Natasha: @ 
: Jakarta) : : 
: : Pro-M Revolution : Pk.13.30 WIB 
: Pk.19.00 WIB : / www.mstv.tv 
: / GMS main hall 
: Ppk.19.30 WIB 


: / Www.mstv.tv 


tenho 


RABU, 2 SEPTEMBER 2015 


PK.1900 WIB. 
GMS MAIN HALL 
SPEAKER 


EV. INDRI PARDEDE 
(BANDUNG) 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anak| pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp A0) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


aya terlahir tunanetra. Kondisi ini terjadi 
S akibat katarak kongenital dan syaraf mata 

yang tidak berfungsi. Saya masih dapat 
melihat namun sangat terbatas karena hanya 
salah satu mata saja yang berfungsi. 

Keadaan ini membuat saya selalu 
diejek orang. Ada yang berpendapat bahwa 
saya sakit karena dosa orang tua, ada juga yang 
mengatakan bahwa saya bakal sulit mendapatkan 
pekerjaan ataupun menikah. Sejak kecil saya 
selalu takut akan masa depan saya. 

Singkat cerita, saya mulai mengenal 
Tuhan Yesus dan belajar melayani dengan 
membantu mengangkat meja, kursi, dan 
mempersiapkan tempat ibadah di sekolah. Dari 
sana Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Saat 
menginjak usia enam belas tahun, saya berhasil 
menjuarai lomba pidato bahasa Jepang se- 
Sumatera Utara dan peringkat empat nasional. 
Pada awalnya orang tua tidak setuju jika saya 
mengikut Tuhan, jadi saya harus maen petak 
umpet jika ingin beribadah ke gereja. Di GMS 
“My Home” Medan saya menemukan jalan. 

Pada usia dua puluh satu tahun, Tuhan 
meletakkan visi dalam hati saya untuk membantu 
anak- anak tunanetra. Ketika konferensi 
Sumatera for Jesus, saya mulai langkah pertama 
penggenapan visi dengan bergabung dalam 
pelayanan pendoa. Kondisi Lanut Polonia Medan 
yang gelap di malam hari sempat membuat 
saya takut. Tapi Tuhan malah mempercaya 
saya menjadi tim konselor. Puji Tuhan, Tuhan 
menuntun saya langkah demi langkah sehingga 
saya dapat melakukan semua tugas dengan 
lancar tidak tersesat ataupun jatuh di tengah 
kegelapan. 

Kini, saya mengabdikan diri sebagai 
pengajar. Saya membuka kursus bagi anak 
tunanetra yang kurang mampu, yang tidak dapat 
dijangkau atau ditangani oleh SLB, dan anak- 
anak lain yang tergabung di Persatuan Tunanetra 
Indonesia (Pertuni). Saya sungguh bersyukur 
karena Tuhan memercayakan panggilan yang 
besar bagi saya. Jawab Yesus: “Bukan dia 
dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena 
pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di 
dalam dia”. Saya juga bersyukur karena diberi 
kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dalam 
gereja Tuhan yang luar biasa yaitu GMS My Home 
Medan. HM (Marilyn, GMS My Home Medan). 


aya dan suami sangat menginginkan 
S kehadiran buah hati dalam rumah 

tangga kami. Karena beberapa bulan 
setelah menikah tidak kunjung hamil, kami 
mengikuti terapi tetapi hal itu juga tidak kunjung 
memberikan hasil. 

Akhirnya kami memutuskan untuk 
mengikuti program bayi tabung. Ketika hendak 
memulai prosesnya pada April 2015, dokter 
mendapati ada virus rubella dalam kandungan 
saya, dan membutuhkan waktu sampai tujuh 
bulan untuk penyembuhan, baru bisa memulai 
program bayi tabung. Saya sangat sedih, karena 
kerinduan kami untuk memiliki anak kembali 
tertunda. 

Setiap kali Connect Group (CG), temen- 
temen selalu mendoakan kami. Sampai pada 
ibadah minggu tanggal 12 April 2015, Pdt. Jusuf 
Soetanto mendoakan setiap pasangan yang 
menginginkan keturunan. Saat itu saya sempat 
ragu dan malu, apalagi saya datang beribadah 
sendirian, sedangkan suami di luar pulau. 

Namun saya memberanikan diri 
mengangkat tangan untuk didoakan, dan usher 
dengan cepat menghampiri dan memberikan 
arahan kepada saya mengambil antrian untuk 
didoakan di atas mimbar. Semua terasa sangat 


cepat. Setelah Pdt. Jusuf mendoakan, saya 
kembali ke tempat duduk. 

Dari tempat duduk itu, saya melihat masih 
banyak pasangan yang antri untuk didoakan, 
dan saat itu juga saya tergerak untuk peduli 
kepada mereka dan belajar mendoakan orang 
lain. Beberapa hari kemudian saya iseng-iseng ke 
dokter untuk mengecek virus rubella saya, dan 
mujizat terjadi! Ternyata virus itu sudah lenyap 
dan bahkan ada antibody-nya juga. 

Saya menyaksikan hal ini kepada orang- 
orang di sekitar saya. Ketika di CG saya minta 
didoakan agar proses bayi tabung dapat berjalan 
lancar, teman-teman menasehati saya untuk 
tidak mengambil program itu dan memercayakan 
diri kepada Tuhan. Saya dikuatkan untuk berdoa 
menanti mujizat Tuhan. Puji Tuhan! Mujizat 
terjadi lagi! Beberapa minggu kemudian, saya 
periksa kandungan dan hasilnya positif, tanpa 
program bayi tabung. Terpujilah nama Tuhan! 8 
(Kesaksian Inge dan Erik, CG P21 Surabaya) 


WAHYU 


AJARAN AKHIR JAMAN 
PASAL 9-12 


MA PS. PHILIP MANTOFA, BRE 


MINGGU, 6 SEPTEMBER 2015 
PK. 0700, PK. 10.00 
PK 16.00, PK. 1900 WIB 
R IBADAH UTAMA GMS 
JL. CEMPAKA 181, SURABAYA 


STREAMING: www.rnstv.tv 


SABTU, 12 SEPTEMBER 2015 
AOG PELAJAR PK. 16.00 WIB 
PROFESIONAL MUDA PK. 19.00 WIB 

MINGGU, 13 SEPTEMBER 2015 
IBADAH 1 PK. 07.00 WIB 
IBADAH 2 PK. 10.00 WIB 
IBADAH 3 PK. 16.00 WIB 
IBADAH 4 PK. 19.00 WIB 


AOG PEMUDA PK. 13.00 WIB 


JL. CEMPAKA 181, SURABAYA 


